Hak Cipta O 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pop-Up Tanaman di Indonesia: Buku Konsep/Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. —Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 

iv, 24 him: ilus.; 22,5 x 21 cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahhun 
ISBN: 978-604-244-153-3 


Penulis : Anies Listyowati 

Penelaah : Rennie Kusnaeni, M.Pd., Dr. Soraya, M.Hum., 
Ratih Zulhaqqi, M.Psi. 

Ilustrator : Yussy Kirana Safitri 

Desainer Pop-Up : Yussy Kirana Safitri 

Penata Letak : Yussy Kirana Safitri 


Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 24pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Tanaman di Indonesia” merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan Pusat Kurikulum 
dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku konsep ini berisi tentang negara Indonesiayang terkenal dengan hutan dan anggota 
ekosistemnya yang beragam, di antaranya tanaman dengan beragam kekayaan hayati. 
Namun, banyak di antaranya belum diketahui oleh anak. Oleh karena itu, anak dapat 
diperkenalkan konsep tentang tanaman dan macam-macam tanaman yang khas Indonesia. 
Dengan demikian, anak-anak dapat mengetahui tanaman khas Indonesia. Buku ini dapat 
dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak 
sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 
penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi bahan referensi penulis lain untuk 
mengembangkan model buku PAUD yang sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran di PAUD. 

Jakarta, November 2018 


Penulis 


Anies Listyowati 


Daftar Isi 


Kata Pengantar 


Kegiatan yang Dapat Dikembangkan 
Tanaman Langka di Indonesia 
Perkembangbiakan Tanaman 
Buah di Indonesia 
Bagian-Bagian Buah 
Bagian-Bagian Bunga 
Tanaman Obat di Indonesia 
Pelaku Perbukuan 


Pop-Up 


Tanaman 


di Indonesia 


KEGIATAN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN: 


Guru dapat mengembangkan kegiatan percobaan menanam biji-bijian, berikan banyak pilihan pada anak dengan 
tujuan anak mampu membedakan dan mengambil kesimpulan dari pengamatan dan kegiatan yang mereka lakukan. 


Berikan pilihan pada anak terhadap: 
media tanam: tanah pasir, tanah berhumus, batu kerikil, batu bata tumbuk, sterofoam, air. 


biji yang ditanam: berikan kebebasan pada anak untuk membawa biji/tanaman dari rumah misal: kacang tanah, 
kacang hijau, bawang merah, biji pepaya, wortel yang dipotong pangkalnya, ataupun biji dan tanaman yang lain. 


perawatan: disiram setiap hari, disiram dua hari sekali, disiram tiga hari sekali. 


KES 4 


1. Berikan kertas yang berbeda warna untuk setiap jenis perawatan. 

2. Tuliskan identitas anak pada kertas tersebut. 

3. Saat memulai kegiatan, ajak anak untuk membuat hipotesa/perkiraan milik siapa yang paling cepat tumbuh. 
4. Ajak anak untuk mengamati tanaman setiap hari selama tema dibahas. 

5. Catat hasil pengamatan. 


6. Pada akhir tema pembahasan ajak anak untuk mengamati, membandingkan, dan membuktikan hipotesa/ perkiraan 


awal mereka. 


7.Ajakanak mendiskusikan untuk membuat kesimpulan percobaan mereka. 


a | 16 AS T ^ f 
1 7 AD | | R y v | | ኩሔ ሠ N ኤፌ ኻ 


NRA 


Bunga 
Anggrek 


| Bunga _ Bunga 
/ |] Bangkai f Rafflesia 


N ነ 
ኒን A 
i i am i 
LN | i | H ይ. 
KEN bee Pe i 
KA Y if 
ኒ | 


Lig - 
+ I % 
£ BAS: da 


y ¿Shar 
Æ Matahari 


1. Penghasil Oksigen 
2. Penyimpan Air 


3. Pencegah Tanah Longsor 


2222 Perkembangbiakan Tanaman Uu» 


4 Cangkok ኦ 


Rambutan 


Manggis 2 


Alpukat 


| 


1. Bagian luar = Kulit 


2. Bagian tengah = Daging 


3. Bagian dalam = Biji 


Bagian-bagian 


Bunga 


OY 


Apa saja 


Macam- macam 


Sayuran? 


Ubi Kayu | Jagung 
ACT 


Kentang 


^ 
| 

Sawi 

Wortel Kangkung 


ius Í . 
See 


| 
/ 
» 


Tanaman Obat di Indonesia 


N 4 
N — | " 
ጣሻ” -- 


ዕ at Luka 


EN Macam 
4 Tanaman 
Obat 


Obat 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 

Anies Listyowati, S.Pd. lahir di Surabaya pada tanggal 9 September 1970. Mulai tahun 1989- 
2009 menjadi guru TK. Sejak 1993 Anies menjadi penulis buku anak. Sampai saat ini sudah 48 
buku yang sudah diterbitkan secara nasional. Selain menjadi dosen di S-1 PG PAUD Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya, saat ini Anies juga menjadi trainer untuk pendidikan anak usia dini di 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beberapa penerbit buku. Saat ini Anies sedang 
mendalami S-2 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Anies dapat dihubungi melalui email: 
anieslistyowatiQyahoo.com atau Facebook: Anies Listyowati. 


Ilustrator, Desainer Pop-Up dan Penata Letak 

Yussy Kirana Safitri, ST. lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1991. Lulus dari Institut 
Teknologi Sepuluh November Surabaya Jurusan Desain Komunikasi Visual membuatnya semakin 
tertarik untuk mendalami dunia desain dan ilustrasi. Selain bekerja menjadi seorang desainer 
grafis di salah satu hotel berbintang empat di kota Surabaya, Yussy juga tertarik untuk 
merancang berbagai bentuk dari bahan kertas diantaranya kartu dan buku pop-up. 
Berkolaborasi dengan ibunya (Anies Listyowati) sebagai penulis menjadi suatu keasyikan 
tersendiri. Yussy dapat dihubungi melalui email: yussykiranasafitriQgmail.com. 


Penelaah 
Renni Kusnaeni, M.Pd., merupakan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari Universitas 
Islam Nusantara ini dapat dihubungi melalui email: rennikusnaeniQgmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., dosen dan peneliti bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. Lulusan dari 
Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Program Doktor Pendidikan Bahasa di 
Universitas Negeri Jakarta ini dapat dihubungi melalui email: dear soraya@yahoo.com. 


Ratih Zulhaqqi, M.Psi., Psikolog anak klinik terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 
Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia ini dapat dihubungi 
melalui email: ratih.zulhaggi@gmail.com. 


24 


